





WA 





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 
KECAMATAN BAE 


ig s Jl. Kudus Colo Km. 5 Telp. (0291) 430010 KUDUS 59352 





KEPUTUSAN CAMAT BAE 
NOMOR : 141.2/23/34.02/2019 
TENTANG 


PENGESAHAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
BAE KECAMATAN BAE MASA KEANGGOTAAN 
TAHUN 2019-2025 


CAMAT BAE, 


Menimbang : 'a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa dan dengan telah 
ditetapkannya Pimpinan dan Ketua Bidang Badan 
Permusyawaratan Desa Bae Kecamatan Bae 
Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 
2025, perlu mengesahkan Pimpinan dan Ketua 
Bidang Badan Permusyawaratan Desa Bae 
Kecamatan Bae Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 
2025, 


b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Camat, 


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Dasrah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, 


2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 








Memperhatikan : 


Menetapkan 
KESATU 


Da 


4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), 


m 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321), 


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), 


7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 219); 


8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13): 


1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/134/2019 
tanggal 28 Juli 2019 tentang Peresmian Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Bae 
Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 
2025, 

2. Surat Anggota Tertua Badan Pemusyawaratan Desa 
Bae Nomor 141.2/08/2019 tanggal 
G Juli 2019 perihal Usulan Pengesahan Pimpinan 
dan Ketua Bidang Badan Pemusyawaratan Desa Bae. 


MEMUTUSKAN: 


Mengesahkan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan 
Permusyawaratan Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten 
Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 





= 


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 





Tembusan : 

Bupati Kudus; 
Wakil Bupati Kudus; 
Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus; 
Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus; 

Kepala Desa Bae Kec, Bae Kab. Kudus; 

Yang bersangkutan 


D alat Jai 








LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BAE 
Tanggal : 9 Juli 2019 
Nomor : 140/23/34.02/2019 


PIMPINAN DAN KETUA BIDANG 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
BAE KECAMATAN BAE MASA KEANGGOTAAN 


I. PIMPINAN BPD 


TAHUN 2019-2025 









































No. Nama Jabatan | Keterangan 
| 1. | SUJAT, S.Pd | Ketua BPD Merangkap Anggota 
2. |M. MUGIJANTO, ST| Wakil Ketua BPD Merangkap Anggota | 
3. Bowo SANTOSO Sekretaris BPD | Merangkap Anggota | 
II. BIDANG 
No. Nama Jabatan Keterangan 
i ERNA Dw g Ketua Bidang | | 





PRIHATININGTIYAS, 
SE 


AHMAD ZUHRI 








Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
dan Pembinaan 


Kemasyarakatan 
ba ee nd am A TA 


Ketua Bidang Kerja 
Sama Desa, 
Pembangunan Desa 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 











Merangkap Anggota | 


Merangkap Anggota 








